Risalah Kepemimpinan
Untuk direnungkan.

Saya jadi ingat joke tentang kepemimpinan yang pernah saya
dengar di.

Pada saat tubuh kita selesai diciptakan dan setiap organ
diberi tugasnya masing-masing. Maka berkatalah otak kepada
yang lain :

"Harusnya saya yang jadi Bos, sebab Saya yang mengendalikan
seluruh tubuh."

Tapi kemudian kaki berkata :

"No no no, kamu salah. Sayalah yang pantas menjadi Bos.
Sebab saya yang membawa otak dan bagian lain".

Tangan tidak mau kalah juga.

"Kalian salah. Akulah yang pantas jadi Bos. Sebab saya yang
mencari uang dan mengambil makanan".

Semua tak mau kalah dan ingin jadi Bos. Sampai si lobang
pantat (anus) pun angkat bicara.

"Diam k'lean semuah. Akulah yang pantas jadi Bos. Sebab
akulah yang membuang kotoran yang kalian buat."

Dan yang lain pun tertawa terbahak-bahak. Mereka berpikir,
kagak tau diri amat nih si anus, udah kotor dan menjijikan
pengen jadi Bos pula.

Anus berkata :

"Oke-oke kita liat sajalah"

Maka anus pun mogok kerja, ototnya disuruh berhenti dan
'lobang' ditutup. Akibatnya, perut jadi sakit, tangan jadi
lemes, kaki gemetaran, tubuh panas dingin, dan otak pun jadi
nggak bisa mikir lagi.

Anus berkata :

"Bagaimana kawan-kawan ?"

Yang lain berkata:
"Baiklah, anus. Kau menang atas kami. Sekarang hentikanlah
siksaan ini"

Anus menjawab:
"Oke, dengan syarat Aku jadi Bos kalian "

Akhirnya mereka menyerah kepada Anus dan mengangkatnya jadi
Bos. Ajaib ! Setelah anus bekerja lagi, semua dapat berjalan
dengan baik.

What'a hole !!

---------------------------------------------------------------
Refleksi

"You don't need brain to do it. Any ass hole will do !!!"
Ingat, ini cuma joke.